


(\I\J\ 




Ada orang-orang di dunia ini 

Mereka sangat jahat 

Mereka tidak taat kepada Allah Yang Maha Besar 

Dan mereka menyakiti orang lain 



Diterjemahkan dari lslam4Kids.com dengan penyesuaian seperlunya 



~U~U~L 



Mereka melakukan banyak kejahatan 

Mereka tidak shalat 

Padahal Allah Maha Baik kepada mereka 

Tapi mereka berpaling 



r\j\j~\ 




Mereka membuat Allah marah 

Tapi Allah tidak akan membiarkan mereka 

Dia akan menghukum mereka karena berbuat jahat 

Kita harus tahu tentang hal ini 



Diterjemahkan dari lslam4Kids.com dengan penyesuaian seperlunya 



~U~U~L 



Di dalam api (neraka) Allah mereka akan terbakar 

Mereka tidak mempunyai pahala yang baik 

Karena mereka hidup dan mati 

Dan tidak membuat Tuhan kita senang 



r\j\j~\ 




Maka takutlah kepada api Allah 

Jadilah Muslim yang baik! 

Dan Allah akan memberikan pahala kebaikan 

Untukku, Aku berdo'a, dan juga untukmu 



Diterjemahkan dari lslam4Kids.com dengan penyesuaian seperlunya 



~u~u~l 



I . Apa yang membuat Allah marah? 




2. Sebutkan salah satu perbuatan yang dilakukan orang 
jahat! 

3. Apa yang akan terjadi pada orang jahat di akhirat 
nanti? 



Diterjemahkan dari lslam4Kids.com dengan penyesuaian seperlunya 



f\j\J 



~U~U~L 



4. Apa yang dapat kita lakukan agar selamat dari api 
Allah? 

5. Apa yang kita harap Allah akan berikan kalau menjadi 
Muslim yang baik? 



Yuuk can tahu lett l*j 



r\j\j~\ 




Allah telah menciptakan tempat 
yang sangat indah yang disebut 
SURGA bagi orang-orang Muslim 
yang baik 

Yuuk.. kita baca lanjutannya 
tentang Surga...! 



Diterjemahkan dari lslam4Kids.com dengan penyesuaian seperlunya 



